No. 88.


2 lembar. Selasa 3 Augustus,
1926.


HOOFDREDACTEUR:
Ch. MANIK.
REDACTEUR:
I. DALIMOENTHE.
REDACTEUR di EUROPA:
IS. SOETAN MELAJOE
Thompsonlaan 59, 's Gravenhage.


Tel. Adres:
PERTJATOERAN Sibolga.
(Boleh terima perstelegram).


Diterbitkan saban hari: SELASA, KEMIS dan SABTOE Ketjoeali hari besar,
Oleh: BOEKHANDEL & STOOMDRUKKERIJ „TAPIANNAOELI" di Sibolga


Tahoen III.


DIR. M. H. MANULLANG.


Harga Langganan:
Hindia Nederland 3 boelan f 2,50
Loear Hindia Nederland f4.-


Advertentie:
Harga boleh berdamai.
Pembajaran lebih doeloe.


OND. DIR. en ADMINISTRATEUR
MANGARADJA HOETA GOGAR
Adm: en Redactie Kantoor:
Telefoon No. 77.
25 Taroetoengweg, Sibolga.


AGENT-AGENT PERTJATOERAN.


PUBLICITEITKANTOOR DE GLOBE
SINGÉL 95 .... Amsterdam.
ANETA
Weltevreden.
ALPENA.
DJAOLOAN . . . Pd. Sidimpoean
NAKMAN
MANGR. TINATING TOEA K. Nopan


7 DJASODJOEANGON Penjaboengan
8 JOEARA SIAHAAN Taroetoeng
9 DOMITIAN SILALAHI Siborong
10 KRISTIAN SIMAMORA Djk. Sanggoel
11 ARSENIUS PANGG. Kamp. Tj. Sbol
12 HENDRIK H. BARAT Porsea
13 DJA SARIF Sipirok


Tapiannaoeli


Kabar kapal.
1 Augustus 1926 van Linschoten ke
Singkel, Sinabang, Tapatoean, Meu¬
laboh, Olehleh, Sabang, Belawan,
Penang Singapore.
4 Augustus 1926 van Rees ke Padang,
Benkoelen, Kroë, Betawi.
6 Augustus 1926 Sloet vd. Beele ke
Olehleh, Sabang, Sigli, Lho Sema¬
weh, Penang.
8 Augustus 1926 Van Neck ke G. Si¬
toli, Lahewa, Nako Eil, Teloek Da¬
lam, Poelau Tello, Padang, Benkoe¬
len, Betawi, Cherebon, Semarang,
Soerabaja.
15 Augustus 1926 Van der Hagen ke
Baroes, Singkel, Banjak Eil, Sina¬
bang, Tapatoean, Meulaboh, Oleh¬
leh, Sabang, Belawan, Penang Singa¬
pore.
18 Augustus 1926 Sloet vd. Beele ke
Padang, Benkoelen, Kroé, Betawi.
20 Augustus 1926 Van Rees ke Oleh¬
leh, Sabang, Sigli, Lho Semaweh,
Penang.
22 Augustus 1926 Van Linschoten ke
G. Sitoli, Lahewa. Nako Eil, Teloek
Dalam, Poelau Tello, Padang, Ben¬
koelen, Bintoehan, Betawi Cherebon,
Semarang, Soerabaja.
29 Augustus 1926 Van Heemskerk ke
Singkel; Sinabang, Tapatoean, Meu¬
laboh, Olehleh, Sabang, Belawan,
Penang dan Singapore.
SIPIROK.
2400 M2 tanahnja orang2 Pasar Si¬
pirok masih didalam teka-teki.
Kira2 60 orang (ripe) pendoedoek
Pasar Sipirok tanah pekarangan mere¬
ka soedah didjadikan djalan besar jg
pandjangnja 300 M dan lebar 8 M.
Dan selain dari itoe sekalian tanam2¬
an seperti: pohon2 pisang, kelapa, boe¬
ah2an dll. habis ditebang dan dibong¬
kar. Djoemlah keroegian 2400 Meter
tanah ditambah keroegian dari pohon2¬
an dan sampai sekarang 1 centpoen
tidak mendapat harga keroegian dari
harta mereka itoe,
Doedoeknja perkara itoe adalah se¬
perti ini jang mana perkara itoe, sela¬
ma ini ada didalam kegelapan, tapi
sekarang hampir kelihatan bajangnja.
Masoek tahoen 1925 atau boelan Ja¬
nuari 1925, selama Assistent Demang
Mangaradja Pinajoengan memerintah di
Sipirok, adalah tanah pekarangannja
orang2 Pasar Sipirok itoe moelai di¬
bongkar dan dikerdjakan dan teroes
didjadikan djalan besar seperti jang
saja terangkan diatas. Waktoe moelai
tanah itoe dibongkar, adalah pada ke¬
lihatannja pendoedoek Pasar Sipirok
seperti kena „pitonggang“ dalam hal
ini; artinja tidak seorang jang mem¬
bantah membilang ini atau itoe, tapi
semoeanja idem sadja. Moeslihat sia¬
pa jang poenja salah dalam hal ini ten¬
toe begitoe pikiran pembatja teroeta¬
ma pendoedoek Pasar Sipirok: Ja, ti¬
dak lain lagi moeslihat Rapoestin C.
S. jang maoe meroeboehkan Keizer
Sipirok kira2 satoe minggoe lagi
tanah itoe maoe dibongkar, Rapoestin
c. s. soedah bermoesjawarat lebih doe¬
loe soepaja berdjamoe potong kerbau
bajar niat di Pasar Sipirok dan per¬
kara pidato jang lebar-pandjang soe¬
dah dioetjapkan didepan orang ramai.
Sesoedah itoe dengan moedah sadja
itoe tanah dibongkar oleh orang toe¬
toepan, dengan tida ada halangan soea¬
toe apa.
Nasib sial bagi Rapoestin, karena
pengaroeh setan zina ia terpaksa di¬
oesir dari Sipirok, disilah baroe pen¬
doedoek Pasar Sipirok mengakoe bo¬
doh dalam kepalanja jang selama ini
adalah mereka didalam tipoe moesli¬
nja Rapoestin c. s. karena djalan itoe
tidak keroean lagi datanglah perintah
boeat orang2 Sipirok boeat oeroes itoe


djalan dengan bersih dan rapi. Berapa
terkedjoetnja mereka dengar ini perin¬
tah, orang boleh terka sendiri, karena
tanah dan pohon2nan mereka tida ada
jang diganti keroegian, ditambah lagi
dengan jang amat berat. Maka tanggal
5 Juli 1926 diboeanglah rekest terhä¬
dap kepada Resident Tapanoeli, mo¬
hon soepaja keroegian mereka semoea¬
nja diganti atau dibajar oleh pemerin¬
tah. Penoelis djoega harap soepaja
jang berkoeasa menjelidiki dalam hal
ini,
„DJAGO TRENDOL“
MANDAILING.
Vergadering di Hoetanopan
ddo. 24 Juli 1926 oentoek
pertolongan jang kesoesa¬
han di-Sumatra Barat.
Agenda.
1. Pemboekaan vergaderingoleh voor¬
loopig Comite.
2. Membatjakan soerat2 jang datang
dari segala toean-toean jang di¬
oendang
3. Membitjarakan dan menetapkan
Notulen vergadering pada tanggal
17 Juli 1926.
4. Memilih Comite jang tetap.
5. Memberi nama pada Comite itoe.
6. Menjerahkan segala oeroesan pe¬
kerdjaan kepada Comite jang tetap.
7. Menentoekan waktoenja pabila
Pasar Derma itoe diadakan dan
berapa lamanja.
8. Pengasilan Comite.
9. Mendirikan pagar berkeliling Pa¬
sar Derma dan menjediakan tem¬
pat-tempat diloear atau didalam.
10. Memesan bermatjam2 permainan,
tontonan dan pertoendjoekan.
11. Mengadakan pengoeroes pada
No. 8, 9 dan 10.
12. Voorstel lain-lain.
Jang hadir
Segala Inlandsche Ambtenaren di
Hoetanopan dan beberapa orang sau¬
dagar2, Assistent-Demang Moeara Si¬
pongi dan Kepala Koeria Oeloe seba¬
gai wakil dari onderdistrict Moeara
Sipongi, Kepala Koeria Manambin,
Kepala Koeria Hoetanopan dan Kepala
Koeria Maga, terdjoemlah semoea ki¬
rakira 75 orang
1. Toean Baginda Indang Sobolaon
sebagai Voorzitter dari Voorloopig
Comite memboeka vergadering
poekoel 9 sambil mengoetjapkan
„selamat datang“ dan minta teri¬
ma kasih kepada segala jang hadir
atas kerelaan hati mareka jang
datang mengoendjoengi vergade¬
dering. Voorzitter menerangkan
bahwa pada tanggal 17 Juli 1926
soedah diadakan permasjawaratan
di Bagas Naoeli di Hoetanopan
tentang maksoed ini, dan beliau
menjoeroeh toean Secretaris mem¬
batjakan Notulen dari Vergade¬
ring itoe.
2. Sebeloem Notulen vergadering jg
terseboet dibatja, lebih dahoeloe
toean secretaris Baginda Soang¬
koepon membatja satoe telegram
jang diterima dari Kepala2 Koeria
dan Assistent-Demang Panjaboe¬
ngan jang boenjinja mareka tiada
sempat datang menghadiri verga¬
dering, disebabkan oleh karena
oeroesan jang penting, akan teta¬
pi mengakoe akan toeroet beroe¬
saha mengerdjakan apa2 jang akan
ditetapkan oleh vergadering, se¬
telah itoe toean secretaris mem¬
batja Notulen itoe, sebagai diba¬
wah ini;
Notulen dari vergadering jang di¬
lansoengkan di Bagas Naoeli Hoeta-
nopan tentang membitjarakan bagai¬
mana djalannja diperboeat menolong
orang2 jang mendapat kesoesahan di
Padang Pandjang disebabkan gempa.
Jang hadir kira-kira 25 orang.


Toean Baginda Indang Sobolaon,
Demang Mandailing angkat bitjara.
Bermoela toean itoe membilang te¬
rima kasih pada sekalian jang hadir.
Sesoedah toean itoe minta pertimba¬
ngan dari jang hadir apa patoet dibe¬
rikan pertolongan pada Simeroefonds
dan orang2 jang mendapat kesoesahan
di-Padang Pandjang dan lain-lain kam¬
poeng di Sumatra's Weskust oleh gem¬
pa dan bagaimana pertolongan itoe.
Jang hadir menjahoet perloe diberi¬
kan pertolongan dengan wang, tetapi
hanja pada orang2 jang kesoesahan
di Sumatra's Weskust sadja.
Maka sesoedah boelat moefakat per¬
loe diberikan pertolongan, teroes di¬
bitjarakan bagaimana djalannja diper¬
boeat mentjari wang boeat maksoed
itoe.
Vergadering menimbang dengan lan¬
djoet bahasa baik diadakan Pasar
Derma di Kotanopan pada tanggal
30, 31 Augustus dan 1 September 1926
dan pokok boeat mendirikan Pasar
Derma itoe disediakan wang f 500
atas tanggoengan vergadering
Oleh karena vergadering soedah se¬
toedjoe, diminta soepaja Bescherm¬
heerschap dimadjoekan kepada toe¬
an Controleur van  Mandailing
c.a.
Djoega vergadering menimbang per¬
loe diadakan lagi vergadering pada
tanggal 24 Juli 1926 djam 8 malam
di Bagas Naoeli boeat menetapkan
bestuur dan vergadering menimbang
perloe dioendang pegawai - pegawai
onderdistricten Penjaboengan dan Moea¬
Sipongi datang pada vergadering ter¬
seboet goena membitjarakan jang per¬
loe boeat menjokong Pasar Derma
itoe.
Sebagai Voorloopig Bestuur diang¬
kat:
Voorztiter : Baginda Indang Sibolaon,
Demang van Mandailing
Onder Voorzitter Baginda Mangkoe¬
to Ass. Demang Kotanopan.
Secretaris-Peningmeester: Baginda
Soangkoepon, Commies B. B.
Leden : Mangaradja Panoesoenan
Koeriahoofd Kotanopan dan Soetan
Soripada Moelia, Hoofd der H. I. S.
Kotanopan.
Demikianlah diperboeat di Kotano¬
pan pada tanggal 17 Juli 1926.
3.
Setelah membatja Notulen, dimana
ada terseboet segala maksoed ver¬
gadering, iaitoe mentjahari daja
oepaja akan memperoleh wang
jang akan dihadiahkan kepada o¬
rang-orang jang mendapat kesoe¬
sahan sebab gempa di S. Barat.
Ichtiar itoe akan dilakoekan de-
ngan mengadakan Pasar Derma
dan segala pekerdjaan jang ber¬
hoeboeng dengan itoe.
Memilih Comite jang tetap,
Toean Voorzitter menerangkan
bahwa pada fikiran belia 1 perloe
diadakan Bestuur jang akan me¬
ngoeroes segala pekerdjaan itoe,
jaitoe terdiri dari beberapa orang:
le. Seorang Voorzitter, 2e. Seo¬
rang Ondervoorzitter, 3e. Seorang
Secretaris, 4e. Seorang Penning¬
meester dan 5e. 3 orang Commis¬
sarissen. Oleh sebab ,itoe beliau
mintak ditimbang oleh vergadering
adakah semoefakat dengan piki¬
rannja itoe atau tidak? Semoea
orang jang hadlir menerima baik
ketjoeali No. 5. Beberapa orang
memintak soepaja diadakan 5 orang
Commissarissen, hal mana setelah
disoeroeh timbang kepada verga¬
dering, diterima dengan baik
Sebeloem dimoelai dengan per¬
milihan Bestuur itoe, toean Sori¬
pada Moelia memadjoekan voorstel
jaitoe soepaja segala pemilihan i¬
toe dilakoekan dengan menoen¬
djoek atau menjeboetkan nama
sadja, ketjoeali oentoek memilih
Penningmeester pada No. 4. Voor¬
stel ini diterima oleh vergadaring
dengan tidak ada berlawan
Setelah St. Soripada Moelia me¬
madjoekan voorstel, toean Marah
Sjamsoeddin poen memadjoekan
voorstel poela, soepaja Bestuur2
jang akan dipilih, lebih dahoeloe
diadakan candidaat2nja. 'Vergade¬
ringpoen menerima baik voorstel
toean itoe.


IMPORT
& EXPORT
Handel Mij.
BECKER & BRAND
Sibolga.


Hudson en Essex
Merk ini tidak oesah lagi dipoedji, sebab:
telah bekend. Boekan sadja di Hindia,
teroetama di Europa dan America.
Pembajaran boleh diansoer.
Keterangan lebih pandjang tanja pada Agent:
H. M. TAlB.
Incasso en Commissiekantoor,
Padangsidimpoean


O. L. V. E. H.
(Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp)
BATAVIA
Didirikan tahoen 1879
Tarief jang paling moerah.
— Assurantie Djiwa dan Peladjaran.
Agentschap voor Tapanoelie:
ACHMAD SALIM HARAHAP
HEERENWEG 24.—Sibolga.


VAN ROSSUM & GROOT
BAROESWEG (Sebelah toean HALOEDDIN).
SIBOLGA
Agent Baroe Dari:
ASSURANTIE:
Api, Djiwa, Peladjaran,
Laoet, Ketjilakaan d. l. l.
Agent ini adalah wakil Assurantie jang paling besar dan koeat
serta membajar lantas loenas dengan segera.
Afdeeling Producten (hasil hoetan).
Djoega menerima barang2 EXPORT, Seperti koffie, getah, enz.


VRACHT AUTO „REO“
„Paling bagoes, koeat dan ladjoe“.
Sebab ta' tahoe, makanja ta' sajang, karena ta' kenal makanja' ta tjinta.
„BIARLAH KALAH MEMBELI,
ASAL MENANG MEMAKAI.
Beginilah pikiran manoesia jang sempoerna 'akal dan pikirannja, se¬
ah mentjoba roepa-roepa „VRACHT-AUTO“, oentoek mentjari penghi¬
doepan boewat pembawa barang-barang dan orang-orang jang berpergian
melaloei djalan daratan, mendaki dan menoeroeni goenoeng, djalan jang
amat tinggi dan pendakian jang sangat tjoeram, seperti pendakian jang
paling tinggi dan pandjang di Sumatra, jaitoe.
„Djalan TINDJAU-LAOET“ dan „SOEBANG-PAS“
antara PADANG dan „MOEARA LABOEH“.
Hanja „VRACHT-AUTO REO“
jang dapat menahan, soedah lebih 6 tahoen, sampai sekarang masih berdjalan teroes¬


meneroes, beloem pernah roesak
Sangat enteng memakai Minjak benzine. Moeatan 4500, atau orang pasisir 20 orang


Soedah dapat Eerediploma 1e. prijs dalam pasar malam For de Kock sedjak 2 t. m. 8 Juni 1926.
Boleh dapat beli dengan ansoeran pada:
TOKO ATLAS.
PADANG.
Boeat sebelah Raö dan Mandailing, boleh tanja keterangan pada
angkoe ACHMAD AMIN, Panjaboengan.
76


Selasa 3 Augustus 1926.


PERTJATOERAN,


No. 88.


Perkakas.


besi


Tjap Garpoe,


(DARI FABRIEK HERDER)


Itoelah jang paling baik !


Importeurs :


Handel Mij. „Deli Atjeh" Sibolga


Menoeroet soeara jang terbanjak se¬
gala leden dari Bestuur itoe ditetap¬
kan seperti berikoet: le. Voorzitter Ba¬
ginda Indang Sobolaon, Demang van
Mandailing c. a., 2e. Ondervoorzitter
Mangaradja Panoesoenan; Koeria-
hoofd van Hoetanopan, 3e. Soetan Ka
naekan, Hoofd der Inl. School der 2de
klasse Hoetanopan, 4e. Penningmees-
ter, Marah Firman, Iste Inl. Onderwij
zer a/d H. I. S. di Hoetanopan, 5e.
a. Soetan Soripada Moelia, wd. Hoofd
der H. I. S. di Hoetanopan, b. Bagin
da Soangkoepon, Commies B. B., c,
Soetan Parlindoengan, Penghoeloe Pa-

Mandoer Pasanggrahan Hoetanopan,
dan e. Hadji Abdoel Hamid. Sauda-
gar di Hoetanopan, Commissarissen.
Tambahan lagi atas voorstel dari
padoeka toean fd. Controleur Manda¬
iling jang soedah diserahkan kepada
Voorzitter, ditetapkan toean Plas Hulp
gezaghebber B. B. mendjadi Eere Voor
zitter dan toean Bucker Opzichter men
djadi Adviseur.
5. Toean Voorzitter mintak kepada
roe didirikan itoe diberi nama jang
sepadan dengan maksoed pekerdja¬
an Comite itoe. Beberapa orang
jang hadir menjeboetkan berbagai-
bagai nama, tetapi setelah beberapa
lama ditimbang, laloe ditetapkan de
ngan soeara jang lebih banjak "PA
SAR DERMA MANDAILING, PE¬
NOLONG KESOESAHAN SOEMA¬
TRA BARAT“,
6. Setelah selesai pekerdjaan ini Voor
loovig comite menerahkan segala oe
roesan Pasar Derma M. P. K. S. B.
kepada comite jang baharoe.
7. Voorzitter mintak soepaja vergade
ring menetapkan apa-apa jang akan
diperboeat oentoek mentjapai mak-
soed dengan mengadakan Pasar Der
ma, tetapi oleh kebanjakan jang ha
dir permintaan itoe ditolak kembali
kepada bestuur, sebab memang itoe
ada termasoek dalam oeroesan Bes
tuur. Oleh sebab itoe dengan sege¬
ra rangka2 jg disediakan oleh Voorlo
vig Bestuur disoeroeh batjakan pa
da toean Secretaris seperti berikoet:
8. Penghasilan Comite.
a. Mendjoeal kartjis masoek pada 2
tempat b. Mendjoeal carderdes (boe
nga-boenga) dengan ditentoekan har
ga serendah-rendahnja. c. Mendjoe-
al rokok dan sigaret dengan harga
jang ditetapkan, dan lagi minoeman
dan makanan (buffet). d. Lotrij tom
bola. e. Memoengoet ongkos ioods de
ngan harga jg ditentoekan. f. Me moe
ngoet ongkos loods jg didirikan oleh
Comite. g. Memoengoet ongkos per
mainan (opera) dan ditentoekan bera
pa pCt dari pendapatan. h. Voorstel¬
voorstel jang lain-lain.
Toean Voorzitter mintak pada ver-
gadering soepaja ditimbang mana-ma¬
na dalam artikel jang terseboet diatas
jang patoet didjalankan dan mana jg
tidak, dan kalau ada lagi tambahnja
jang beloem terseboet dalam rang¬
ka-rangka itoe.
Vergadering menimbang laloe mene
tapkan, bahwa segala pekerdjaan i-
toe diserahkan kepada Bestuur. O-
leh sebab itoe dengan segira toean
Voorzitter setelah moepakat dengan
Leden Bestuur mengangkat bebera


djadi pengoeroes pekerdjaan itoe,
jaitoe: 1. Baginda Radja, Schrijver
2. Abdoel Gafoer Onderwijzer H. I.-
S., 3e. Marah Sjamsoe'ddin Schrij
ver, 4. Soetan Maris, Hulponderwii
zer, 5. Marah Kamin Onderwijzer H.
I. S. 6. Padang Bolak, Onderwijzer H.
I. S., 7. Ferdinand Sianipar, Opnemer
Teekenaar, 8. Kamaroe'ddin Onderwij
zer H. I. S. 9. Soetan Pangadoean,
Hulponderwijzer, 10. Sjamsoe'ddin,
Mantri Verpleger, masing-masing
mendjoeal kartjis dan 1. Mangara-
dja Soadoeon Mantri Belasting, 2.
Oelbas Veemantri, 3. Hasjim Klerk,

Tahir Klerk, 6. Doemoli Onderwijzer
H. I. S. 7. Rada Paroehoem Hulpon¬
derwijzer, 8. Marah Soetan Hulppost
commies dan 9 Baginda Radja Mar
toewa, Djaksa masing-masing men-
djaga pintoe, sedang No. 10 jang
beloem ditentoekan pada bagian ke
doea ini akan digantikan oleh Soe-
toe Soripada Moelia atau Baginda
Soangkoepon, kedoeanja leden dari
Bestuur.
vergadering soepaja Comite jang ba 9. Pekerdjaan mendirikan pagar seke-
liling tempat jang bergoena oentoek
pasar Derma itoe, toean Voorzitter
sepakat dengan segala jang hadir
menjerahkan kepada 3 orang jang
diangkat menoeroet soerat jang ter¬
banjak, jaitoe Baginda Mangkoeto
Assistent Demang, Soetan Parlindoe¬
ngan Penghoeloe Pasar dan Dja Ha-
sian mandoer Pasanggarahan.
10. Penghabisan diperbitjarakan akan
memesan bermatjam2 permainan dan
tontonan. Toean Voorzitter serta
Bestuur jang lain akan berichtiar
boeat memenoehi keperloean ini,
jaitoe akan memintak:
a. Gendang dengan pengoeroes¬
nja dari Maga.
b. Anak jang besar dari Manam¬
bin.
c. Gendang ketindik dari Moeara
Sipongi.
d. Orang jang ta' bertangan
dari Manindjau.
Sigale-gale dari Toba,
e.
f. Bioscoop dari Panjaboengan.
g. Permainan Voetbal dari Hoe¬
tanopan dan sekelilingnja.
Segala permainan ini haroes me¬
nanggoeng belandjanja sendiri, teta-
pi ia boleh memoengoet sewa dalam
Pasar Derma itoe, ketjoeali per-
mainan Voetbal jang sewa menonton
djatoeh kepada Pasar Derma.
11. Toean Voorzitter menanjakan ka-
lau2 ada lagi jang hendak bitjara.
Sebab ta'ada voorstel lagi; vergade¬
ring ditoetoep pada djam 2 dengan
selamat.—
Verslaggever.
BATAKLANDEN.
Kebon karet di Pahae.
Karena dibagian Pahae tidak begitoe
dingin hawanja, havea bisa baik teem-
boehnja. Oleh sebab itoe sekarang
pendoedoek negeri ini sangat bergiat
beroesaha menanami havea pada ke-
bon2 jang baroe diboeka
Apalagi setelah melihat orang2 jang
soedah lebih doeloe berkebon havea
disana, dimana beroleh oentoeng jang
baik, mendjadikan lain2nja sangat ter-
tarik berkebonkan havea.
Tjoema sediktt choeatir kalau2 me-
rika meninggalkan sawah2nja kelak
seperti pendoedoek Pinang- Sori dan



dari karet; padi tidak didapat Diharap
djanganlah begitoe hendaknja. Karet
perloe, tapi nasi lagi lebih penting,
karena bila toeroen harganja tidak bi-
sa orang makan, tapi kalau beras mes-
kipoen tidak lakoe didjoeal, toch orang
bisa hidoep karenanja.
L.
Oentoek t. Djago Lama.
(Zie Pertjatoeran no 81).
Selagi saja diperdjalanan (Balige)
nampaklah oleh saja dalam toean poe
nja courant soeatoe artikel jang berke
pala Goetji wasitnja collega di Taroe
toeng dari jang bertanda Djago Lama.
Toelisan mana menoeroet toean poe¬
pengakoean sendiri, sebenarnja „t i-
dak bisa“ dimoeat, tetapi sebab per
mintaan jang sangat dari penoelisnja,
maka toean moeatkan djoega.
Saja koerang mengerti, sebab me-
noeroet paham saja, apabila sebenar-
nja „tidak bisa“ apa lagi? (1) soedah
lah! sama sekali tidak ada lagi „teta-
pinja."
Toean poenja Djago Lama memper
katakan saja dan N. V. Soara Ba-
tak dalam toean poenja soerat chabar
„Pertjatoeran.“ Tetapi dalam „Soara
Batak“ jang dikeloearkan N. V. S. B.
sendiri sama sekali tidak ada apa-apa,
Adakah boleh djadi S. B. jang lalai
atau toean poenja Djago Lama jang
sengadja mengatjau serta memboe-
roekkan saja poenja nama? (2).
Soedah tentoe tidak perloe saja me
noelis berpandjang-pandjang dalam
Pertjatoeran ini tentang perantaraan
saja dengan N. V, S. B. Toch seoem
pama ada timboel silang sengketa an
tara saja dan Directie S. B. tentoe
boekanlah Pertjatoeran tempat mem-
perkatakannja. Apalagi sampai seka-
rang sama sekali tiada timboel perse
lisihan dalam roemah tangga N. V. S
B. hanja tinggal selamat seperti se
diakala.
Seteroesnja haroes poela diterang¬
kan, bahwa:
1 harta dari N. V. S. B. sepeserpoen
tidak ada jang hilang.
Il Boekoe tinggal teratoer dan beres
jang mana adalah dipersaksikan sen-
diri oleh 4—5 orang jang sebagai sak
si waktoe „overgave“
III Saja tidak pernah mengambil atau
memperkosa barang milik orang lain
dan tidak pernah timboel di sinoeba¬
ri saja akan mengoearisi N. V. S. B.
IV. Betapa pertolongan saja kepada
familie St. Soemoeroeng selama St. Soe
moeroeng dalam hali, tidak perloe sa¬
ja terangkan; boleh djadi „ada“, bo-
leh djadi „tidak“, biarlah Toehan sa-
dja jang tahoe. Tetapi haroes dite¬
rangkan, bahwa pendapatan dari S. B.
boekanlah teroentoek boeat familie St.
Soemoeroeng. Toean poenja Djago La
ma (?? 2) djanganlah begitoe bodoh
mentjampoeri jang sama sekali tidak
mengetahoenja (3).
Sampai disini tjoekoeplah saja me-
noelis dalam Pertjatoeran ini, dan apa
bila oempamanja ada orang jang be-
loem merasa poeas, boleh datang di¬
kantoor Soara Batak, selaloe sedia mem
beri keterangan dan tidak keberatan
menoendjoekkan boekoe2nja kepada
siapa jang lajak melihatnja
Hormat!
Jesajas Siahaan
bekas Adm. Soara Batak.
(1). Karena kita rasa tidak lajak toean
berboeat begitoe, kita tahoe t. seorang
jang djoedjoer, tetapi bisa djadi seba-
i jang Djago Lama toetoerkan dalam
Pertj. itoe.
(2). Itoe perkara bergantoeng kepada
Red. Soeara Batak, tetapi Djago Lama
memperkatakan t. dalam Pertj. boekan
maksoed mengadjar atau memboesoek¬
kan nama baik toean, tjoema sekedar
memperkatakan pemandangannja da-
lam hai itoe
(3), Kalau tak ada timboel silang
sangketa t. dengan N. V. S. B. itoelah
ada baik, tapi patoetnja djika tidak
benar apa jang ditoelis oleh Dj. L.
itoe, memang perloe toean member¬
sihkan diri, kalau t. rasa boekan Pertj.
tempat memperkatakannja di S. B. lah.
atau l. l. s. ch. jang t. rasa tempatnja.
Kata t. tidak ada harta N. Y. S. B.
sepeser tidak hilang, boekoe2 teratoer
beres dan tidak memperkosa milik N.
V. S. B. perasaan kitapoen tidak pa-
toet begitoe, sajang sekali kalau ta'be-
nar karena apa agaknja maka kawan
toean overgave itoe tidak menjangkal
toelisan Dj. L. itoe, soepaja t. terhindar
dari teedoehan jang tidak sebenarnja
itoe.
Red. Perti
—0—
Poetoes harapan ke naikan-
nja Rubber.
Dari seminggoe ke seboelan Perke¬
boen Hayea di keresidenan Tapanoeli
sini besar harapannja, bahwa harga
Rubber akan bernaik2 sebagaimana
terdjadinja di tahoen 1925, sebab ba-
njak kabar2 jang di Str. Stellement a-
wal boelan Augustus ini akan dikoera
ngi Procentuja pengaloearkan Havea itoe
Kabar2 jang soedah bertioep dari
djadjahan jg ferseboet dalam sehari
doea ini, adalah tida manjedapkan ha-



Rahasia-rahasia di Mandailing.
Seorang goeroe hendak ditjelakakan
Samboengan Pertj. No. 84.
(XXV)


Karena, kalau pendjabat2 itoe me-
rasa tidak dipertjajai oleh chefnja lagi,
dan mendongkol, dan ia merasa kakoe tadinja selaloe diboenjikannja diatas
dan mendongkol, dan ia merasa kakoe tadinja selaloe diboenjikannja diatas
melakoekan oeroesannja.

satoe kemenangan besar, bila diantara
segala pendjabat, tjoema ia jang di-
pertjajai oleh chef, sedang pegawai2
jang lain, biarlah senentiasa didalam
toedoehan.
Chef jang soedah kehilangan keper-
tjajaan kepada pendjabat2 jang diba-
wahnja, pestilah bermaksoed hendak

dirinja, karena pertolongannja pendja-
bertjampoer dengan hal2 jang mem- medja tadi, seraja berkata poela : „di
bertjampoer dengan hal2 jang mem- medja tadi, seraja berkata poela : „di
boeat dia berwas2 dan wäham, Kalau
pekerdjaan itoe soedah tidak termoeat
lagi didalam otaknja, pikirannja djadi
katjau, sempit, riboet dan .... penga-
bisannja ia mendjadi gila!
Dalam keadaan jang demikian, hanja-
lah pegawai itoe tadi menajadi pena-
sihat jang dipertjaja, sedang segala
adviesnja, baik boeroek atau tidak, di
terima belaka.
Segala moesoehnja pegawai itoe ta-
di, jang koerang tegoeh bentengnja,
pestilah rebah sama sekali, seperti di
tembak dengan maitraleur!
Pada soeatoe hari goeroe jang ter¬
seboet didatangi oleh doea orang fa¬
milienja dari Fort de Kock.
Oleh karena mereka itoe soeah ham-
pir setaheen tidak bersoea, banjaklah
hal2 negeri Fort de Kock jang diper-
katakan oleh mereka itoe. Moelai dari
Jamesparak sampai ke Tembok, Aoer
Tadjoengkang, Sapiran teroes ke Bi-
roego, habis diperingati oleh mereka
itoe, dari moelai mereka bersoea sam¬
pai waktoe malam pada hari- itoe.
Setelah habis perbintjangkan tentang
itoe, toean roemah beserta kedoea te-
tamoe itoe soedah moelai bosan se-
dang mata mereka beloem djoega
maoe lekas tidoer, walaupoen tadinja
merasa sangat lelah, menoempang de¬
ngan vrachtauto dari Tek Hien.
Goeroe itoe berkata : Ajo, mari kita
main muziek sedikit ! Boekankah toean
toean aloen loepo permainan muziek
kito pada tarang boelan di Jamesparak
tempoh hari 
—Ha! ha! ha! mana mana boleh
sahoet seorang dari te¬
loepa !
tamoe itoe, jang memang seorang dari


pada achli krontjong di Fort de Kock,
sambil menoleh keatas seboeah medja
tak dapat tidak akan merasa kesal dimana terletak seboeah guitaar jang
tak dapat tidak akan merasa kesal dimana terletak seboeah guitaar jang
auto.“
Bagai pegawai tadi ada mendjadi — Oh, dinegeri soenji jang seper-
Bagai pegawai tadi ada mendjadi — Oh, dinegeri soenji jang seper-
ti ini, perloe sekali rasanja awak atjap-
kali menggesek biola, boeat periang-
kan hati. Tetapi, disini roepanja orang
tidak begitoe soeka muziek. Jang per-
pengawasan jang berisi toekasan dan loe disini tidak lain bertanding pang-
pengawasan jang berisi toekasan dan loe disini tidak lain bertanding pang-
kat dan gadji, sambil mengata ngatai
satoe sama lain !"
—„Itoelah satoe dari pada penjakit
kito, bangso boemipoetera ko!“ dja-
n ail tempar diceinle, an oo

bat2 jang lain, soedah dichoeatirinja meambil guitar, jang terletak diatas
bat2 jang lain, soedah dichoeatirinja meambil guitar, jang terletak diatas
mano fluit (soeling) dan biolamoe?“
Toean roemah itoe laloe pergi men
djepoet kedoea matjam boenji-boenji-
an itoe.
Tiada berapa lama antaranja, kede-
ngaranlah boenji biola, guitar dan flu
it jang lagi distem. Goeroe itoe meng
gesek biola, seorang dari tetamoe itoe
memetik guitaar, sedang jang seorang
lagi memboenjikan soeling
„Satoe, doea, ti.
 ga!“ kata
violist itoe memerintah sebagai gaja2-
nja kapelmeester dari seboeah orkest.
Mereka lebih doeloe beremboek, ten¬
tang lagoe jang hendak dimainkan, ja
itoe: „de vervloekte kwaadspreker,“ se
boeah lagoe, jang sama erti namanja
didalam bahasa Melajoe dengan „toe¬
kang pengasoeng jang terkoetock“
Setelah poeas mereka memainkan
roepa-roepa lagoe Europa, laloe digan
ti dengan lagoe2 Melajoe, dan kemoe
dian sampai kepada lagoe kerontjong,
model lama dan model baroe, seperti
kerontjongnja intjek Azis dalam Ma-
lay Opera of Malacca.
Tatkala lagoe2 dimainkan, njanjian
tidak dioega tinggal, dan sebentar-se¬
bentar kedengaran soeara mengatakan:
rrroesoeocoeoeh ! sappa dia?
Pendek kata: ketiga orang tadi sa-
ngat merasa girang pada malam itoe.
Tempat kediamannja pegawai jang
terseboet diatas, tidak berapa djaoeh
dari roemahnja goeroe itoe, dan boe¬
nji2an itoe adalah menarik dan me-
njenangkan hatinja. Tjoema ia ada me
rasa kesal, goeroe jang mendjadi vio-
list itoe seorang jang amat dibentjii¬
nja, dan muziek jang neutraal itoe tak
dapat mendamaikan hatinja.
la teroes pergi menoelis keatas me


Rubber di Kota ini soedah menerima
kabar kawat dari beberapa Agent di
Singapore menjatakan, bahasa pengoe
rangi Procent Rubber tida mendjadi,
tetapi sebaliknja bebas bisa dikeloean
kan 100 %.
Dengan hal demikian harga pasaran
Rubbér, tidalah menggirangkan hati-
nja sipembeli malah2 djadi lembik, ja
itoe jang harganja getah2 qualitei (Tijp)
10 baharoe ini soedah lebih f1,60
per Kilo sekarang nampakuja Toco2
Eropä hendak mengoeranginja
Toean Abd. Gani St, Menteri
Toean ini boeat pendoedoek Ba¬
tang Toroe sampai ke Padang Sidem¬
poein soedah terkenal seorang kleer-
maker (toekang mendjahit). Dari se-
gala roepa potongan badjoe dan tje¬
lana jang diseekai grang toean inilah
seorang jang dipoedji orang diantara
beberapa kleermaker disana.
Kita djoega soedah persaksikan po-
tongan toean ini, dan pernah kita pa-
kai dimana ada sangat menjenangkan
hati. Pendeknja goentingan apa, po-
tongan apa, model apa, dan tjara apa
menoeroet kesoekaan pembeli, toean
ini bisa bikin, la bisa melawan poto-
ngan lain2 orang.
Soepaja lebih terang pada toean2
djanganlah loepa membatja adyerten-
tienja jang termoeat dalam courant
hari ini.


Mutatie.
Benoemd djadi hulpondewijzer dan
ditempatkan pada sekolah Melajoe
Poelautello Amir Chan Loebis.
Idem djoeroetoelis klas 1 pada kan-
toor Inspecteur dienst Volksgezondheid
di Taroetoeng Henock Parapat, djoe¬
roetoelis dikantoor itoe djoega.
Pindah dari Bandoeng ke Sibolga
Technisch ambtenaar klas 3 pada post
kawat dan telefoondienst J. Weeber.
Idem dari roemah sakit Telok Da-
lam ke Gouvernements Centrale Bur¬
gerlijke Ziekeninrichfing di Welteyre¬
den mantri Verpleger Bachtiar.
Idem Gouv. Centr. Burg. ziekenin¬
richting Weltevreden ke Telok Dalam
mantri Verpleger (laboratoriumhelper
Lomo Hoetapea.
POELAU NIAS.
Orang kabarkan dari sana.


Waterleiding.
Goenoeng Sitoli bakal mendapat
waterleiding, ada terkabar bahwa pe¬
merintah disana soenah memesan ce¬
ment 500 ton boeat keperloean itoe
sedang begiootingnja ada f3600.
SIPIROK.
Soeloek,
Boeat amal ibadat soedah poela
Goeroe2 Igama Islam, menjoeloekkan
orang di Poerbatoea, Simanosor Djoe
loe dan Poerbasinombo Toea semoea
masoek koeria Sipirok.
Sembahjang Djoem'ät.
Orang kampoeng Pangoerabaan soe
dah poela hendak mendirikan sembah
jang Djoemat di kampoengnja, jang
mana kampoeng itoe tidak berapa dja
oehnja dari Sipirok. Dapat tidaknja
mereka poenja hadjat beloem lagi ke
tahoean, tetapi t. Sjech Moehammad
Thohir Hoeta Soehoet soedah membe
ri alasan dengan kitab, bahwa tidak
baik didirikan sembahjang Djoemat
1di Pangoerabaan karena berlawanan
dengan hoekoem kitab
Mesdjid baroe Sipirok.
Mesdjid terseboet sedang asjik di-
kerdjakan oleh pendoedoek Sipirok
dan dari loear kampoeng Sipirok de¬
ngan dapat bantoean jang bagoes.
-O-
Toean Moehd. Saleh glar
Soetan Mompang commies
B. B. pada kantoor assistent
resident di-Padang Pandjang.
Tentang hal dirinja tocan terseboet
diatas ini kita ada menerima sepoe-
tjoek soerat dari Mandailing jang boe
njinja begini:
Beberapa hari liwat kami ada terima
soerat dari Mhd. Saleh jang menerang
kan, bahwa beliau dan anak isterinja
soedah sampai ke-Padang Pandjan
dengan selamat, dimana negeri itoe ba
roe ditimpa bahaja gempa:
Toean M, S. ini adalah anak eng-
koé Soetan Melajoe gep. Hoofdonder
wijzer di-Mompang Djae Penjaboe¬
ngan, la moela2 mendjadi moerid 'di
sekolah II Sibolga dan Kota Nopan.
Sesoedah tammat dari sekolah Me-
lajoe dan telah mendapat Certificaat
masoeklah ia kesekolah Belanda.
Dalam sekolah ini orang panggil2


Salasa 3 Augustus 1926.


PERTJATOERAN


16


dja toelis, menoelis soerat kaleng
dimana ia menerangkan, bahwa goe¬
roe itoe selaloe riboet pada malam ha¬
ri, sehingga sampai djaoeh malam ke¬
senangan orang jang berdekat2tan roe¬
mah disana senentiasa djadi tergang¬
goe dan tidak dapat tidoer senang.
Doea hari kemoedian goeroe itoe
laloe dipanggil oleh jang berkoeasa,
jang menerima soerat boeta itoe.
—„Zeg goeroe, apa benar kamoe se¬
laloe memboeat riboet tiap2 malam?
Menjanji dan menggesek biola sampai
djaoeh malam, sampai orang tidak bi¬
sa tidoer?“....
„Benar, tetapi tidak sampai mem¬
boeat hingar betoel, dan hanjalah se¬
beloem waktoenja orang pergi tidoer.“
—„Dari siapa kamoe mendapat per¬
misi, memboeat pesta seperti itoe?“
—„Saja boekan mengadakan pesta!"
—„Nou, apa dan itoe?“
—„Main muziek, lain tidak!“
„Kamoe mesti memperhentikan mu¬
ziekmoe itoe!“
— „O, itoe tidak bisa. Main muziek,
soedah mendjadi saja poenja kebiasa¬
an, ketjintaan dan kehidoepan, jang ti¬
dak saja obah lagi.“
—„ja, tetapi kamoe djangan selaloe
mehiroek dan memboeat riboet saban
malam!“
-„Saja tidak mehiroek dan boekan
poela riboet!
Orang jang tidak mengerti dan jang
tidak ada perasaannja didalam ilmoe
seni (kunst) jang sebenarnja, kedapa¬
tan peratoeran jang sempoerna, perha¬
tian jang sedap dan tentang, perasaan
haloes jang menjoekai tertip, keseda¬
pan dan keloeasan hati dan pikiran,
Tetapi orang jang tidak mengerti akan
ertinja kunst, perasaan dan perha¬
tianuja; ja, djoega segala tingkah la¬
koenja.... kasar!“
-„Kamoe sombong! Maoe berhenti


apa tidak?
Djangan adjar lagi sama kita!....
En, kapan kamoe tidak maoe berhen¬
ti, kita bisa bikin lepas sama ka¬
moe.
....!
Memakai perkataan „lepas” itoe 
soedah sebagai satoe kebiasaan bagi 
chef2, boeat mempertakoeti pendjabat2
jang dibawah, karena dari pendapa¬
tannja sehari2, perkataan jang sepatah
ini, ada sebagai satoe antjaman keras
kepada tiap2 pendjabat jang tidak bo¬
leh tidak merasa kedinginan, djika ka¬
ta itoe terlepas dari moeloetnja madji¬
kan.
Apabila chef mengetahoei, bahwa
pendjabat jang hendak diantjam, soedah
mendapat peladjaran Meddelb. Vaks¬
cholen, baroelah bibirnja tertoetoep,
boeat menjeboetkan perkataan itoe,
karena ia tahoe, bahwa orang2 jang de¬
mikian perasaannja soedah men¬
djadi haloes, dan bisa mendapat ma¬
kanan zonder besluit. Pendjabat boemi
poetera jang sematjam itoe, beloem
seberapa banjak dan beloem ada 1%.
dari pegawai2 jang naik dari koersi


magang, atau jang disamakan dengan
itoe. Pegawai2 jang termasoek kepada
Categorie ini, jang memandang
djabatannja seperti orang Hindoe meng¬
hormati, memoedja dan menjembah
sapi sangatlah merasa tjelaka, djika
mendapat antjama „l e p as” darl chef¬
nja.
Rahasia itoe diketahoei oleh chef.
Dan soedah beberapa kali melihat ha¬
silnja antjaman jang seperti itoe, se¬
hingga tahoelah dia, bahwa oemoem¬
nja didalam batinnja ra'iat, tida terda¬
pat perasaan2 zelfstandig dan
kepertjajaan kepada diri sendiri, boeat
didalam doenia penghidoepan. Amat
tjelakalah satoe bangsa jang tidak me¬
nolong dirinja didalam zaman m a t e¬
rialistme ini!
Materi alistme tjoema mehormati o¬
rang2 jang berani, tahoe ber¬
pikir dan koeat bekerdja me¬
nolong dirinja sendiri, sedang
jang lemah bagiannja, hanja pemberi¬
an dan penghasilan dari pehak lain
sadja! Dari sebab satoe2 chef, terla¬
loe berpegang pada Conclutie jang de¬
mikian, dan tidak seberapa pengeta¬
hoeannja tentang tinggi rendahnja pen¬
didikan ra'iat, maka goeroe jang ter¬
seboet, disangkanja sama sadja seper¬
ti pendidikannja pendjabat kebiasaan
Mendengar kata lepas itoe, adalah
menoeroet perasaannja goeroe jang se¬
perti itoe, sebagai satoe penghinaan
diatas dirinja. Seolah2 dialah se¬
orang manoesia jang tidak berdaja
mendapat penghidoepan, selain dari
pada menghadapi klas dengan perto¬
longan besluit, Ia pertjaja bahwa il¬
moe dan kepandaian jang dipeladjari¬
nja disekolah goeroe tempo hari, tjoe¬
koeplah boeat menolong dirinja akan
mendapat sesoeap nasi. Dengan darah
mendidih, ia laloe berkata:
—„0, toean tak oesah sampai me¬
antjam saja dengan perkataan itoe!
Biarpoen saja lepas, toch saja akan
makan djoega!“
—„Apa kamoe kaja?“. .... katanja
chef itoe dengan pandangan jg me¬
rendahkan.
—„Saja boekannja kaja, tetapi boe¬
kannja poela sebagai semoet atau pe¬
mintak-mintak!“
—„Berani sekali, kalau begitoe! Nan¬
tilah......!
—„Apa jang saja nanti?,,
„Ja, kita maoe memboeat voorstel.
—„Saja tak pertjaja jang toean poe¬
nja voorstel akan diperlakoekan direc¬
teur!
Chef itoe djadi boengkem, sedang
goeroe tadi teroes pergi kekantorpost
memoekoel kawat jang boenjinja se¬
perti ini:
mohon lepas sebab tidak
senang keterangan datang
berikoet.
Kepoetoesan perkara itoe: goeroe
tadi dipindahkan kesatoe tempat da¬
lam bahagian Tapanoeli djoega.


NEDERLANDSCHIE HANDEL MIJ.
(BANK FACTORIJ ATAU TRADING).


ia Van der Hijde, karena pintarnja, se¬
bab dari klas I soedah melompat ke¬
klas III dan melompat teroes keklas V.
Setelah tammat ia dari klas V di¬
soeroeh goeroenjalah ia mempoeh oe¬
djian (Kienambtenaar examen). Mohd
Saleh ini loeloes.
Kemoedian pergilah ia ke-Betawi.
Dari Betawi benoemd djadi klerk pa¬
da residentiekantoor Djambi. Dari
Djambi verlof ke-Tapanoeli teroes di¬
pindahkan ke-Bengkoelen dari Beng¬
koelen pindah ke-Tg. Pandan (Billiton).
Dari sini pindah ke-Sibolga. Di-
Sibolga baroe naik pangkat djadi on¬
der commies. Beberapa tahoen di-Si¬
bolga dipindah djadi Commies B. B.
ke-Kepahiang (Bengkoelen).
Di-Kepahiang beliau ini mendapat
dari orang jang patoet2 disana seboe¬
ah tongkat jang berkepala emas. Dari
Kepahiang dipindahkan ke-Padang
Pandjang.
Saudara moeda dari beliau ini ada¬
lah toean Moehamad Sati Nasoetion
jang waktoe ketjilnja djadi moerid se¬
kolah doea di-Natal, dan moerid H. I.
S. Padangsidempoean sesoedah tam¬
mat dari sekolah Natal.
Dari H. I. S. Padangsidempoean pin¬
dah kesekolah Belanda ke-Sigli (Atjeh);
dan dari sana kesekolah Belanda Si¬
bolga djadi moerid djoega.
Sesoedah tammat baroe masoek pa¬
da Kweekschool voor Inl: onderwijs
Medan.


Batang Toroe
Sport. Pada tanggal 1 Augustus
1926 kemaren doeloe soedah diper¬
tandingkam O. D. E. Sibolga dengan
Hercules Batang Toroe ditanah lapang
dimoeka kantoor post dimana berke¬
soedahan 2—0 oentoeng kemenangan
O. D. E. Permainan ada menoeroet
sportief.
Teman sekerdja.
Toean Lie Sin Tiam redactielid da¬
ri Sin Yit Po bakal meletakkan
djabatannja.
Apa sebab beloem ketahoean dan
begitoe djoega tentang gantinja.


Hoa Kiao.
Berhoeboeng dengan perobahan oms¬
lag, Hoa Kiao, djadi sekarang af¬
deeling redactie, ialah:
Toean Kwee Hing Tjiat Hoofdred.
Tjioe Kim Soei wd
Chen Hui Ay redacteur.
Atas perobahan ini kita harap men¬
dapat kemadjoean.


Baroe datang! Baroe datang !
Baroe datang !
S. Brebde ada djadi sobatnja
toean2 sekarang datang dengan
satoe machine model baroe jang
bernama Optemeter boeat perek¬
sa mata jang tjotjok betoel.
Soepaja toean2 senang dengan
pakei katja mata, lekas datang
pada saja di Kampoeng Tjina
wijk 1, nanti bisa kasi toean2
taoe nomer dari toean poenja
katja mata.
Bisa bikin betoel segala roepa
katja mata dan roepa2 katja ma¬
ta dari cristal dan batoe.
Tinggal tjoema sedikit hari sadja.
S. BREBDE,
96.


Maoe djoeal.
Satoe perceel Consessie
kajoe-kajoe, letaknja di Ba¬
toe - Moendom, Onderafdee¬
ling Natal, S. W. K.
Keterangan lebih djaoeh
boleh minta pada toean,
LIM HONG TEK.
Directeur, Cousessie Houtaankap
Bt. Moendom,
SIBOLGA.
(89)


Kapitaal f 80.000.000.-
Reserve f 43.000.000.-
Djoeal dan beli wissel dan wisselkawat dari segala tempat. Djoega
beli wissel2 saudagar2 dalam kota.


Ada djoega djoeal wang mas dari segala roepa.
Giro 2%
Simpanan oeang
Deposito 3%, 3½% dan 4%


Kantoor? diloea. Hindia


Nederland: SINGAPORE, PENANG, BOMBAY,
HONGKONG, SHANGHAI dan KOBE.


RANGOON, CALCUTTA,


Kantoor Bank disebelah kantoor Agent 'dari K. P. M. Sibolga.


WAH, BOEKAN MAIN
BOESOEKNJA.


Ketiak siapa berbaoe boesoek
atjok segeralah beli obatnja ke¬
pada Lalap Panggabean, Si¬
bolga.
Harga per botol f 1. 25. lain
ongkos kirim.
Ketiak boesoek itoelah soeatoe
maloe bagai orang laki2 terlebih2
bagai pihak perempoean.
Sangatlah merk obat:
Lalap Panggabean
Boleh dapat beli di Boekh.
Stoom Drukkerij Tapiannaoeli.
Sibolga.
43


Gambar Malam.
Kami soedah sediakan segala
perkakas boeat gambar malam
maka selamanja menerima
panggilan diroemah toean akan
gambarkan djoega tengah ma¬
lam atau boleh djoega datang
ketempat kami, harap toean men¬
tjoba satoe kali oleh sebab
djikalau gambar siang mesti
pilih tempatnja tetapi kalau
gambar malam tida perdoeli
berapa tempat gelap atau da¬
lam kamar lebih-lebih baiknja
kalau ada tamoe atau pesta
malam.
Menoenggoe dengan hormat.
TAYO & Co. Sibolga.


Mata Kapentingan Boeat
Hidoep.
Toean djangan kasih liwat tempo kalau
toean poenja mata maoe dipake selama¬
nja.
Boeat dapatkan itoe, toean lantas atoer
pesanan kepada: Toko Katja Mata
KIE HOEI SENG
Luitenantsweg 42— Medan
(Djalan Royal Bioscoop,)
BAROE TERIMA.
Bermatjam-matjam Katja Mata keloearan
Tiongkok dan Europa, dari batoe jang
mengasih hawa dingin kepada mata, dan
ada sedia bermatjam-matjam warna, boeat
toean-toean jang mendapat sakit mata.
Djoega sedia tempat speciaal boeat
membetoelkan gigi, kasi obat dan ganti
gigi dengan porslein jang dikerdjakan
dengan rapi.
Setiap hari terima tetamoe, dari: Poe¬
koel 7 pagi sampai djam 12 tengah hari.
Dari: Poekoel 2 lohor sampai djam 5 sore.


A. Kader Tamboenan
Kampoeng Tjina II Sibolga.
Baroe kita terima matjam-ma¬
tjam topi lakan jang haloes-ha¬
loes dan topi roempoet. Semoea¬
nja model baroe.
Djoega topi boeat anak-anak.
Djoega barang-barang kain dan
barang-barang kelontong. (90)


Pemberitahoean.
Bestuur dari Part. Holl. Ind.
School di Sibolga memberita¬
hoe: Barang siapa hendak me¬
masoekkan anaknja mendjadi
moerid pada sekolah Belanda
terseboet boeat cursus baroe, ja¬
itoe 1 Juli 1926, disilakan toe¬
an2 soedi datang pada roemah
sekolah Gouvernements H. I. S.
di Sibolga pada djam 2 sore,
soepaia nama anak-anak itoe
ditoeliskan dalam lijst. Waktoe
menerima dari sekarang sampai
1 Juli 1926,
74
Het Bestuur.


GOLAMSJAH bin HALOEDDIN
Commissie Agent,
SIBOLGA.
Dibantoe dan dipimpin oleh t. Haloeddin.
Soeka terima barang-barang com¬
missie dan mengatoer IMPORT &
EX PORT dan CONTRACT de¬
ngan sedikit Commissie.


68


Awas betoel !


Awas betoel !


Baroe sadja kita kasih datang itoe dia
jang paling bagoes, model 1926, 6 cylinder?
OLDSMOBILE
potongan dan warnanja jang paling tjantik
dari lain-lain auto ; harga jang paling moe¬
rah tjoema f 3700.- complet : berikoet 5
stel ballonbanden, tempat barang jang
model betoel, plank moeka, lampoe sen¬
ter, alas tempat doedoek, toeter lucas,
djoega pakai minjak paling enteng, soedah
tentoe menjenangkan bagai orang jang be¬
linja, dari itoe kita harap toean-toean bo¬
leh atoer pesanan dan persaksikan sendiri.-
Keterangan boleh dapat pada
kita poenja kantoor.
LIM HONG LAP,
kampoeng Tjina 1 Sibolga.


Moerah


Agent:


Pereksa Harga


BAND AUTO.


CHROMALINE
(Obat sakit perempoean).


Boekhandel Stoomdrukkerij „TAPIANNAOELI“ Sibolga.


Toko


Pang Kok Leng
dan


Awas!


Awas!


1 flesh f 4.50. Semoea pesanan disertai dengan
wang. Tambah onkos f 1 per K. G.


No. 88.


3 Augustus 1926.


PERTJATOERAN


AXLE


No. 88


Baroe Datang:


TRUCK RUCKSTELL


Lebih Koeat-Lebih Baik


Moerah¬


-Moerah


BELIMBINGAN


MODEL BAROE BOEAT 9 ORANG


Keterangan-keterangan boleh tanjak kepada
Borneo Sumatra Handel Maatschappij, Sibolga.



FEUILLETON
KAWIN PAKKET.
Sipirok-Deli-Sibolga
Oleh
Moeda Remadja.


Tetapi, soenggoehpoen bagaimana
kerasnja permintaan pemoeda kita soe¬
paja gadis2 itoe soeka keloear seben¬
tar, kalau rasanja takoet ketahoean
dari pintoe, baiklah dari djendela ka¬
mar itoe sadja, toch dengan berroepa2
alasan gadis2 itoe menolak kehendak
paja kau bisa ibaratkan itoe sebagai
sekedar berkata2 balas membalas, me¬
reka soeka ladeni.
„Ois, na hantjit ma na mangido on,"
visite dimana akoe tjoema tergam-
terdengar soeara Karimin, jang bererti
menandakan ada sangat sakit mangido
sematjam itoe. „Mangido“ ada soeatoe
tjara „martandang“ di Sipirok, jang di¬
lakoekan koetika malam, seperti ter¬
djadi diatas.
„O, gadis2 jang kami tjintai, akoe
akan berangkat loesa poelang ketanah
perantauan, ke Sibolga, djadinja kita
tjoema bisa bertemoe disini dalam
doea malam dan satoe hari lagi. A¬
langkah baiknja djika sekiranja wa¬
langkoe soeka bertemoe moeka sambil
berkata2 sebentar, sekedar memoeas¬
kan tjinta jang sama bernjala disinoe¬
bari kita. Kalau akoe berangkat ke Si¬
bolga, meninggalkan Nandoria jang
tertjinta, akoe tak bisa lagi bertemoe.
Boekan sadja sebab bardjaoehan tem¬
pat tetapi teroetama sebab waktoekoe
tidak ada boeat mengoendjoengi wa¬
langkoe dari negeri jang djaoeh itoe,“
kata Karimin.
kertasnja ada berlinang, dus boekan-
„Wel, kalau djantoeng hatikoe me-
nja jang mahal harga, entah karena jg
mang menaroeh tjinta jang penöeh,
diportret maoe bajar moerah, entah ka
kenapatah tak bisa? Boekankah auto
rena salah mengerti, siapa tahoe ba-
telah mendekatkan Sibolga—Sipirok?“
rangkali jang diportret itoe ada seper
„Sebenarnja, Ria, perkataanmoe itoe
ti kebanjakan orang kampoeng jang
ada benar, bagi orang jang bebas mer¬
merasa bahwa portret ig berlinang i¬
deka, tetapi bagi akoe, jang telah koe-
toe ada lebih bagoes, sebab memang
tjeritakan ada anak samang, tentoe sa-
nampaknja lebih bertjahaja dan
dja indoek samangkoe tiada begitoe bagoes.
dja indoek samangkoe tiada begitoe bagoes.
marah hati boeat sebentar2 memberi- Karimin dan teman2nja lihat portret
marah hati boeat sebentar2 memberi- Karimin dan teman2nja lihat portret
kan verlof. Akoe soedah taksir2, paling itoe dengan teliti, kelihatan Nandoria pa
kan verlof. Akoe soedah taksir2, paling itoe dengan teliti, kelihatan Nandoria pa
moedjoer, akoe dapat verlof poela pa- ke kebajä pendek potongan Bandoeng, se
moedjoer, akoe dapat verlof poela pa- ke kebajä pendek potongan Bandoeng, se
da hari Raja jang bakal datang, dus mentaratjitajg dipakainjaoentoekbadjoe
da hari Raja jang bakal datang, dus mentaratjitajg dipakainjaoentoekbadjoe
waktoenja masih ada koerang lebih a- itoe, ada seroepa tjita tipis iang mem
waktoenja masih ada koerang lebih a- itoe, ada seroepa tjita tipis iang mem
nam boelan. Itoe anam boelan, bagi poenjai ragi bewarna2 dan besar2. ig
nam boelan. Itoe anam boelan, bagi poenjai ragi bewarna2 dan besar2. ig
orang jang maboek tjinta ada bererti disini orang mashoerkan dengan nama
orang jang maboek tjinta ada bererti disini orang mashoerkan dengan nama
anam tahoen rasanja. Diantjoeng hati- tjita Betawi atau tjita Medan.
anam tahoen rasanja. Diantjoeng hati- tjita Betawi atau tjita Medan.
koe pesti mengerti sendiri bahwa di- Ada samboengan.
koe pesti mengerti sendiri bahwa di- Ada samboengan.
dalam tempo jang begitoe lama kita
tjoema diperhoeboengkan oleh soerat2.
Sesoenggoehnja soerat2 ada bererti
berkata-kata djoega, tetapi Ria
tentoe mengerti dengan te¬
rang bahwa perhoeboengan se¬
tjara itoe tiada menjenangkan benar
berhadapan moeka, senjoem ehm, dan
tertawa."
djika dibandingkan dengan berkata2,
„Min, itoe toch boleh diibaratkan
djika sedang membatja soerat jang da
tang dari kekasih? Lebih djaoeh akoe
bisa kasikan portrekkoe padamoe, soe
pemoeda2 jang dibawah itoe. Tjoema
moekakoe saban hari djika kau maoe.
Itoe portret betoel tidak besar hanja
akoe sendiri, soepaja kau dapat lihat
bar sepotong, tetapi koerasa memadai
lah itoe bagimoe. Kau barangkali he¬
ran demi mendengar bahwa akoe ada
poenja portret sebab di-Sipirok ini ti-
dak ada photograaf. Wel djantong ha
roe ini pergi kesana mengoendjoengi
familie, dimana akoe dapat kesempa¬
tikoe Min, itoe portret diperboeat di¬
Padang Sidempoean, koetika akoe ba
tan boeat bergambar. Akoe djoega ke
pingin mempoenja portretmoe, jang
mana koeharap kau soeka kirimkan
dari Sibolga.“ Kata Nandoria sambil
mendjatoehkan sepotong-portret dari
tjelah lantai itoe, Ambilah Min, soe-
dah koedjatoehkan tjarilah.,
Karimin soeroeh temannja boeat me-
ngambil partret itoe, dan setelah di¬
dapat, tekan senter boeat melihat por
tret itoe, apakah sebenarnja gambar
Nandoria.
Njatalah gambar itoe ada sedjati,


KIN LIONG
Toko dan bengkel kereta angin
Kampoeng Tiina II, Sibolga.


8o00000


VERRADES
BISCUITS


Ada mendjoeal kereta angin
Marvel merk Tjap Gadjah.
Merk New Hudson.
Merk Gazelle dan B.S.A. Fongers
Harga boleh berdamai.
Pembajaran bisa dengan ansoeran
Djoega mendioeal perkakas „Onder-
deelen" Ford, Band-band Auto, minjak
Ciilinder d. I. s.
Dan bisa toembok band, membikin kereta
angin toea mendjadi baroe, memperbaiki
lampoe gas dan gramafoon. Pekerdjaan
ditanggoeng bagoes dan tjepat.
Djoega kita ada Agent Motortiets merk
Harley Davidson.
Datanglah dan persaksikan sendiri. 15


TJOBALAH:
Marie
Negrovanille
Oudoi
Gem
Negromocca
Cafenoir
Table
Zoological
Concordia
Sultana
Kindercarten
Cleinduimpje
Speculaas
Demi Lune
Kombination
Colonial
Petit Beurre
Royal Mixed
Sub-Agent voor Tapiannaoeli fa. HENNEMANN & Co.
So



HAP SENG
—KLEERMAKER—
(Toekang mendjait pakean)
BIOSCOOPSTRAAT No, 43, SIBOLGA.


Boeat mentjoekoepi keperloean
toean2 kita sengadja kasih datang
dari Straitstellement, baas toekang
mendjait jang pande.
Silakan toean2 datang persaksi-
kan di mana kita poenja toko boeat
bikin pakean, kita tanggoeng kita
poenja baas pandai bikin roepa2.
Model menoeroet kehendak toean2
seperti Amerika Model, Java Model
dan Deli Model.
Begitoe djoega kita poenja toko
ada sedia roepa2 kain boeat pakean.
Kita menanti dengan hormat.
34 Hap Seng Kleermakers.


TOEROEN HARGA.
Lantaran sekarang bahan2 boeat
membikin sipatoe dan slof seperti koelit
moeka koelit tapak dan lain2 ada toe-
roen harga, begitoe djoega moelai tang¬
gal 1 September 1925. Kita poenja harga?
sipatoe dan slof kita kasi toeroen masing?
dari 5% sampai 10%, dan harga boeat
orang dagang j. mendjoeal kembali djoega
toeroen menoeroet diatas.
Sipatoe" dan slofs kaloe tida ketoedjoe atawa tida tjotjok boleh
kombali boeat toekar. Prijs courant kita kirim pada siapa jang mintak.
SCHOENFABRIEK
Firma Tan Haij Thong & Co.
Sibolga, (Sumatra).
N. B. Selaloe maoe beli koelit djawi jang berketam dan jang tida
berketam dengan harga jang paling tinggi.


00000000.


Menerima Moerid.
BATAKSCH STUDIEFONOS AFD. SIBOLGA
menerima moerid baroe, boeat cursus baroe.
Toean-toean jang maoe memasoekkan anaknja dalam seko-
lah Belanda ini, boleh datang membawa anaknja serta meminta
keterangan kepada goeroe kepala, saban hari di roemah sekolah
Bataksch Studiefonds afd. Sibolga, seberang roemah sakit.
82
Het Bestuurs.


000


No. 88 Lembar


Kedoea


Selasa 3 Augutus 1926.


Dex Paste


(Lijm poetih dalam glas)
Boeat ditaroh diatas medja toelis
Carbon Papier.
(Boeat otang bermasin toélis,)
Potlood merk Sheatter's dari
perak Emas en Niekel, harga f10
f6.— en f4.—
Lak, Stief enz. enz.
Boekh. en Stoomdruk.
TAPIANNAOELI, Sibolga.


KLOSTER-BIER


Tahoen III.


Apa ltoe??
Jackie Coogan.
en
Scout Fountain Pen.
Seroepa Vulpenhouder
(berisi tinta didalamnja)
terbikin di London
Harga f 2,50 per stuk.
Boekh. en Stoomdrukkerij
TAPIANNAOELI, Sibolga.


Kabar Dagang.
Harga Havea & Koffie.
Singapore 30 Juli. Havea f 2.18 per
K. G. panas.
Soerabaja 3 Aug. Havea f 2.12 per
Kilogram
Koffie Roboesta f 60. per pikoel
Koffie Angkola f98 per pikoel


Indonosia.


JAVA.
Tabib........!
Beloem selang berapa hari ada ki¬
ta wartakan tentang seorang tabib di-
Soerabaja akan dihadapkan kemoeka
Raad van Justitie, karena tertoedoeh
menggoegoerkan kandoengan.
Sedang menoeroet wartanja De Crt
ada diwartakan bahwa toentoetan itoe
boekan perkara menggoegoerkan kan¬
doengan, hanja boeat perkara lain jang
terdjatoeh dalam artikel 299 dari Wet¬
boek van Strafrecht ialah menolong se¬
orang perempoean (boeat mentjegah
hamil).—
Javasche Bank kirim
Tanggal 23 juli j. l. Javasche Bank
soedah mengirim ke-Holland f201.000
jaitoe pendapatan bersih dari loterij
Olympiade. Dengan begitoe toendja¬
ngan dari Indonesia boeat Olympische
Spelen djadi soedah ada f250.000, se¬
dang jang ditanggoeng dahoeloe tjoe¬
ma ada f150.000.
Soerat kabar Communiest.
Dalam boelan ini di- Semarang
soedah diterbitkan satoe soerat ka¬
bar Communiest atas pimpinan toean
Soemantri terbit 3 kali seminggoe.
Soerat kabar ini dinamai Pembe¬
rita.
Assistent Post.
Hofd tinggi soedah menetapkan von¬
nisnja raad van Justitie di-Soerabaja
dengan mana pesakitan A. P. Sigar,
postassistent di-Probolinggo dihoe¬
koem setahoen pendjara sebab meng¬
gelapkan.
Seorang politie digeboekin
hingga djiwanja melajang.
Didesa Krebet Kaboepaten Bantoel
soedah terdjadi satoe pemboenoehan
pada seorang politie. Menoeroet ka¬
bar sebabnja ia diperdaja dan dige¬
boekin orang adalah ia soedah men¬
tjoeri kambing. Tetapi menoeroet
pendoegaan orang lain tentoelah ber¬
hoeboeng atas kesombongannja pada
pendoedoek desa atau boleh djoega
atas ketjakapannja mengambil moeka
Chef dan mentjelakakan kawannja. Se¬
moea toch boleh djadi
Tiga orang pendoedoek kampoeng
itoe soedah ditangkap dan mengakoe
teroes terang bahwa mereka memboe¬
noeh politie itoe.
Berat sekali pekerdjaannja politie,
kalau ditempatnja itoe banjak orang
jang moedah djadi gelap mata.
LOEBOEK SIKAPING.
Wes Ketoro toelis dari sana.
Sawah.
Perintah toeroen kesawah soedah
beberapa hari diberi tahoekan pada
anak negeri dibahagian Loeboek Sika¬
ping; tapi sampai sekarang tanggal 22
Juli waktoe kita menoelis kabar ini
masih beloem ada lagi orang moelai
mengerdjakan sawahnja.
Radja hoetan.
Beberapa hari liwat ada orang war¬
takan pada kita bahwa di-Mapoen sa¬
toe kampoeng jang kira2 15 K. M. dja¬
oehnja dari Loeboek Sikaping; dalam
sebidang keboen kopi soedah terdjadi
satoe pergoeletan antara seorang jang
sedang membersihkan keboennja de¬
ngan seekor harimau.
Radja hoetan itoe tidak dengan tja¬2
ra laki2 kepada orang tadi, ia sem¬
boenji2 mengintip orang itoe dan te¬
roes diserangnja dari belakang. Entah
orang itoe mampoenjai tsjarat apa-apa,
kita tidak ketahoei. Karena sesoedah
harimau itoe datang menjerang de¬


ngan sebentar itoe djoega ia tinggal¬
kan lawannja itoe dan melenjapkan
diri. Orang itoe mendapat loeka dibe¬
lakang kepalanja. Sekarang ia berada
dikliniek. (Dikliniek mana ? Red. Pertj.)
Keboen kopi.
Selain dari pada berkeboen hevea,
maka lebih banjak djoega orang ber¬
keboen kopi dalam daerah ini.
Disini adalah sedikit jang pendoe¬
doeknja merasa tidak senang melihat
kelakoean orang soeka mentjoeri boe¬
ah kopi dipohonnja diwaktoe malain,
sampai berkali2 orang melakoekan, be¬
loem pernah kedapatan siapa adanja
orang jang soeka mengambil jang boe—
kan haknja itoe.
ATJEH.
Economie di Atjeh.
Bestuur dari Economische Vereeni¬
ging „Atjeh“ soedah mengirim verslag
economie dari boelan Mei 1926 pada
gewestelijk bestuur disana, sebagi be¬
rikoet:
Perniagaan dipasar teramat sepi ber¬
hoeboeng dengan sedikit napsoe boeat
membeli dari pada publiek karena ren¬
dahnja harga tousan.
Harga meritja jang selama pertenga¬
han boelan telah toeroen sampai 40
roepiah perpikoel, belakangan telah
dapat harga sampai 46 roepiah boeat
dibawa keloear lagi.
Boeat boeah pinang keadaan ada se¬
roepa, sebab toeroennja harga jang ber¬
moela (sampai f 10 perpicoel).
Selama bagian kedoea dari boelan
Mei djoega pengiriman keloear dari
barang ini tambah banjak. Harga Cop¬
ra naik tinggi, dari f 11.25 sampai f 11.
75 pepicoel.
Beras Atjeh naik sampai f 12 perpi¬
coel berhoeboeng dengan pengiriman
keloear ke - Sumatra Timoer.
Harga beras Siam dan Rangoon tidak
berobah jaitoe masing2 f 15,50 atau
f 12.50 perpicoel.
Lain2 hasil boemi
Kemenjan f 90, damar f 10, katjang
dari f 15 atau f 17, kopi dari f 56 sam
pai f 58 perpicoel; minjak kelapa f 7.25
seblik, rotan f 5 per 100 batang, ka-
poek f 22 per 80 KG. (N. V. A.)
—0—
TANDJOENG POERA.
Kelasi toelis dari sana
Siapa jang poenja?
Soeatoe hari waktoe kita menoem¬
pang motorbot menoedjoe kesatoe
kampoeng dari T. Poera (Langkat).
Kita soedah sampai ke-Tapak Koeda
(teroes naik kedarat) nampaklah oleh
kita seorang pegawai politie naik sam¬
pan maoe pergi memantjing ikan.
Menoeroet kabar sampan jang di¬
pakainja itoe tidak tahoe siapa jang
poenja, tetapi menoeroet kata orang
adalah sampan orang kampoeng lain.
Sebab sampan terseboet beloem tahoe
siapa jang poenja, maka polisi soedah
goenakan sampan itoe sebagai kepoe¬
njaannja sendiri oentoek memantjing.
Betapa sedihnja hati jang poenja
sampan itoe lantaran sampannja dita¬
ngan orang lain jang tak diketahoeinja
tidak sanggoep rasanja pena kita me¬
noetoerkan, sebab orangpoen tahoe
sendiri, perloenja sampan bagai orang
jang tinggal dikampoeng itoe, karena
itoelah sawahnja.
Dengan perantaraan Pertjatoe¬
ra kita ini dimana kita tahoe banjak
tersebar ke Sumatra Timoer ini, siapa
jang kehilangan sampan dari Tapak
Koeda ataupoen dari tempat lain per¬
gilah kesana mengambil sampannja.
PELEMBAJAN.
Tj. S. toelis:
Pemboenoehan.
Di-Moeara Tantang Kota Alam ba¬
roe-baroe ini ada terkabar seorang
pergi sembahjang magrib keseboeah
roemah jang tjoema ditinggali perem¬
poean sadja, lakinja tak ada diroemah.
Sesoedah orang ini sembahjang laloe
ia mengambil sadja kain2 jang poenja
roemah itoe. Perempoean jang ada da¬
lam roemah itoe heran dan tertjengang
sadja. Kemoedian datang soeaminja la¬
loe mengedjar pentjoeri terseboet tim¬
boellah pertangkaran moeloet achirnja
disoedahi dengan perkelahian jang ber¬
kesoedahan sipentjoeri itoe ditikam


oleh orang jang poenja roemah tadi,
laloe mati, maitnja ditjampakkan ke¬
seboeah ngarai. Hal ini ketahoean oleh
orang sampailah kepala negeri bersa-
ma doebalangnja memeriksa dan me¬
nangkap orang terseboet, orang ini
roepanja masih berdarah panas djoega,
laloe ditikamnja poela doebalang ke¬
pala negeri itoe kena dadanja. Achir¬
nja orang ini dapat ditangkap dan
doebalang terseboet dibawa ke Fort
de Kock boeat berobat diroemah sakit.
PADANG PANDJANG.
Orang chabarkan dari sana
Boleh dibilang adjaib.
Di P. Pandjang ada satoe tempat
Air Angat namanja. Air mana ada be¬
sar. Sesoedah lindoe baroe ini mata air
terseboet hilang dari tempat itoe dan
orang merasa koeatir kalau sawahnja
kekeringan.
Tapi kemoedian air terseboet soedah
pindah tempatnja jang kira2 50 M.
dari tempat bermoela.
Roepanja jang memindahkan dia
adalah gempa jang baroe ini.


IMPORTEURS:


Handel Mij.
GUNTZEL
&
SCHUMACHER
Sibolga.
(8)


Kabar Administratie.


Gr. Jakob Harahap Batangtoroe
550.
sampai 31 Dec. 1926.
Theo p/a Luther Sibolga, id.
432.
30 Juni.
370. J. Hoetabarat, id. id. id.
421. Marah Sihoem, id. id. id.
857. Jeremias H. Galoeng, id. id. 30
Sept.
1152. St. Parhimpoenan Iparbondar,
Penjaboengan, id. 13 Oct
762.
H. Abd. Hakim, Sajoer Main¬
tjat, id. 31 Oct.
160.
B. Marah Hakim, Porsea id. 30
Nov.
1008.
St. Abdoellah Anggoli, id 5
Nov.
698. Dogam Harahap, Goenoeng
Toea, id. 30 Juni.
19. S. Sinaga, Djambi, id. 30 Sept
Kepada toean toean terseboet diatas
ni dioetjapkan terima kasih.
Toean B. Marah Hakim. Porsea!
Dari toean poenja pembajaran se¬
perti terhoendjoek diatas.
Toean-toean langganan lain-lain,
jang beloem melihat sampai tempoh¬
nja pembajarannja, harap dikenalkan
kepada administratie dengan pengiri¬
nan (pembajaran) wang jang baharoe
Disana, seterimanja wang itoe, lantas
dengan segera dapat keterangan.
Kepada siapa nanti dibelakang ini
s. k. Pertjatoeran tidak dikirim lagi
(stop), adalah satoe tanda jang Admi¬
nistratie tidak menaroeh kejakinan la¬
gi dari kesetiaan toean itoe djadi lang¬
ganan.
Menoeroet keharoesan hidoep, tiap-
tiap manoesia jang tidak setia, haroes
isingkirkan. Boekan? — Djadi
tak ada djahatnja, boekantah begitoe?


Djangan ajal!  Djangan loepa!
Pendoedoek tentoe perloe pakai
Dienst Enveloppe
Kwaliteit terpilih
37 X 14
Baroe sadja kita terima dari Europa
Beli riboean bisa dapat rabat bagoes
Harga tentoe menjenangkan pembeli.


Boekh. en Stoomdrukkerij
„TAPIANNAOELI"
Sibolga


Toko Boekoe
Perloe boeat toean membatja, baik diwaktoe maoe masoek tidoer, jaitoe
soepaja tahoe seloek-beloeknja jang toean toedjoei.
Seperti : Bermatjam-matjam WET HINDIA BELANDA, dengan tammat:
Wetboek van Strafrecht in Ned. Indie, Inl. Reglement, Residentie-
Gerecht, Hoekoem Civiel, Pertolongan Landgerecht, Djatoeh Miskin,
Regeering Reglement, Wet hoekoem baroe. Dan lain-lainnja.
Bermatjam-maijam tjerita dan hikajat-hikajat jang bagoes dan penting.
Mihradj Nabi Moehammad, Satoe hari djadi Hoofdredacteur, Kehidoe¬
pan perempoean Turkij, Djahidin, Indera Bangsawan, Apa artinja pe¬
kerdjaan, Sjair Tjerita Nona Gelatik, Atoeran menoelis soerat pertjin¬
taan, Djangan binasa karena dengki, Matjan contra Boeaja. Dan lain-
lain sebagainja.
Kalau orang maoe berhadapan sama meester2 Landraad dan dimoeka
pengadilan, soepaja tidak djadi terbingoeng2 patoet itoe boekoe-boekoe
wet dibatja dan dipeladjari doeloe. Djoega boeat atoer bitjara sama
pembesar-pembesar perloe moesti ada satoe correspondent Melajoe.
Dan siapa-siapa toko boekoe di Indonesia, baiklah kirim kepada
ini toko boekoe PRIJSCOURANT
Menoenggoe dengan hormat :
MARAH HANIN.
86


Kampoeng Tjina Wijk I SIBOLGA.


Djoega ada sedia berdagang matjam-matjam kain, seperti roepa-roepa batik
Djawa, plekat, trico Japan dan Europa. Dan lain-lain.


Boekh. en Stoom Drukkerij „TAPIANNAOELI."
Menerima Pekerdjaan barang tjitakan, Letternja terpilih
dari roepa-roepa letter jang bagoes.
Kita ta' oesah poedji, toean-toean datanglah boeat
mempersaksikan sendiri.


Selasa 3 Augustus 1926


PERTJATOERAN


No. 8


Hak-hak Tanah di Batakländen.
(TAPANOELI, SIMELOENGOEN EN HET KAROLANDEN).
proefschrijft dari toean Mr. Dr. Alinoeddin Enda Boemi, boeat mendapat
gelaran Doctor dalam 'ilmoe hoekoem.


dapat kitab proefschrift itoe dari seo¬
rang kenalan penoelis, karena inilah
satoe kitab, jang bermoela sekali keloe¬
ar dari tangan seorang bangsa kita, jg
telah mendapat gelaran doctor in de
perloe sekali diketahoei oleh bangsa
kita tentang isinja, jang menerangkan
seloeas2nja peri hal hak2 kita diatas
tanah kita, jaäni satoe soal jang tidak
tan, bahwa segala tanah kosong (woes
te gronden) dinegeri kita ini soedah
mendjadi staatsdomein, dan jang satoe sangkalnja.
djadi kepoenjaän gemeenschap boemi¬
poetera (koeria, loeat, marga, oeroeng,
hoeta d. l.l.).
Lebih2 Zaman sekarang, boleh dika-
takan pendoedoek Tapanoeli ini soe-
dah sama2 bergiat beroesaha tanah,
dan pada masa jang akan datang di¬
harap akan semakin keras keinginan
hati boemipoetera Tapanoeli memper¬
goenakan tanahnja, maka kitab proefs- E. E. W. G. Schroder, J. Tideman, P. A.
chrift itoe tidak boleh tidak parloe di
terpeladjar, teroetama sekali mereka
itoe Inl. B. B. Ambtenaren dan Volk¬
shoofden, soepaja mereka djangan


Besar soenggoeh hati penoelis men waar“, tatkala memberikan tanah con-
cessie kepada kapitalisten.
Tebalnja kitab proef schrif itoe ada
165 katja, terbagi atas 13 bab dan bab
jang kedoea terbagi poela atas delapan
pragraaf.
rechts geleerheid. Dan lagi kitab ini Pada pendahoeloean kitab itoe ada
dimoeat lijst dari nama2 beberapa pe
ngarang, jang telah menoeliskan ten¬
tang hak2 lain jang berhoeboeng de¬
ngan hak2 tanah di-Hindia Nederland
berkepoetoesan diantara doea pehak toelisan2 mana selaloe diperingati o-
selama ini; satoe pehak berpendapa- leh toean Mr. Dr. Alinoeddin didalam
proefschrifnja; barang jang benar, di
benarkannja; barang jang salah di-
pehak lagi tetap mengatakan, bahwa Diantrara toean2 penoelis itoe, ba-
woeste gronden itoe, ialah tetap men- njak jang terkenal pengetahoeannja
tentang keadaan tanah dan pendoe-
doek tanah Batak, jaitoe toean2 Prof
Mr. C. van Vollenhoven, Prof Dr. G.
A. Wilken, Rest T.J. Willer, A. van
der Hart, H. Ris, Mangaradja Soang¬
koepon, J. B. Neumann, Th. A. L. Heij-
ting, C. J. Westenberg, M. Joustra (Ba
takspiegel). D. W. N. De Boer, W. J.
Beck, W. Middendorp, W. K. H. Ypes
L. E. van Dijk, J. A. Kroesen enz.
ketahoei oleh kaoem boemipoetera ig Satoe persatoe matjamnja hak kita
diatas kita poenja tanah, adalah dioe
raikan oieh beliau sedjelas2nja de-
ngan pandjang lebar, seraja meoedji
gampang sadja menoelis „geen bez- pendapatannjan toean2 pengarang jg.


Abdoel Gani Soetan Menteri.
KLEERMAKER BATANGTOROE.
Soedah lama terkenal. Perkara potongan berani bertanding. Ba-
njak mempoenjai langganan Toean-toean, Engkoe-engkoe dan
orang-orang ternama Tidak perloe dipoedji lebih djaoeh lagi.
Boleh dipersilakan boeat tjoba berkenalan dengan kita. Dan har-
ga bisa melawan lain2 orang. Sedia matjam2 kain jang senga-
dja dipilih boeat mentjoekoepi keperloean orang menoeroet
model ini zaman. Begitoe djoega dari matjamnja roepa-roe¬
pa potongan menoeroet sebagaimana jang disoekai.
Demikian kalau maoe soeroeh bikin pakaian soepaja lebih doeloe
datang pada kita. Tentoe kita tanggoeng tidak nanti dapat pe-
njesalan.
MENOENGGOE DENGAN HORMAT.
98


Keperloean Chefrolet dan keperloean Ford dan auto
lain".
Awas betoel! Awas betoel!
Djangan keliroe. Pereksa doeloe.
ENTENG SEKALI TERPAKE.
Kalau toean maoe djaga toean empoenja auto-auto soepaja dja-
ngan lekas roesak dan kotor segala machine. Harap toean djangan
loepakan pakei Gasoline Soconij dengan cylinder oil. Bisa beli per
blik seberapa toean poenja kemaoean selaloe tersedia, Sebab barang
jang toelen keloearan fabrik.
STANDARD OIL COMPANIJ OF NEUW YORK.
HOOFD AGENT SIBOLGA.
LIE ENG GAN firma SOEI GUAN.


97


ISAPLAH CIGARETTES


Telefoon No. 59.


telah lebih doeloe menoeliskan peri
hal2 boemipoetera Tapanoeli, Sime¬
loengoen dan Karolanden diatas tanah
nja. Poen bagaimana perbandingan
hak2 itoe dalam satoe2 loehak, adalah
dioeraikan oleh beliau dan tiap2 hal
tiadalah dipoetoeskannja sebeloem me
oesoet keadaannja didalam satoe2 loe¬
hak. Oleh sebab itoe, penjasatan be-
liau hampir disegenap loehak diTapa
noeli ini, moelai dari Mandailing, Oe
loe dan Pakantan sampai kesebelah
oetara dan timoernja resident Tapa
noeli.
Pada bab jang pertama toean Mr.
A. mehedangkan sjarat2 jang diper-
goenakannja tentang pemeriksaannja
didalam häk2 tanah itoe, menoeroet
tjaranja kehakiman, serta menerangkan
bagaimana jang sebenarnja rasa ke'a¬
dilan jang ada didalam hati boemipoe¬
tera terhadap kepada tanah2 kepoe¬
njaan mereka.
Beliau menilik hak2 tanah itoe boe
at mendjadi pengisi proefschrifnja, ia
lah dari sebab menilik dari pada pen
tingnja perkara tanah bagi per tanian
Indonesia.
Sebagai soedah diketahoei, pem-
boeat oendang-oendang perkara tanah
dari Gouvt., telah banjak memboeat
peratoesan tentang itoe, dan dalam
pada itoe, telah poela diketahoei bah-
wa biarpoen telah banjak peratoeran
tentang tanah, jang telah diperboeat,
sampai sekarang hak-hak tanah me-
noeroet adat jang terdapat didalam pe
ratoeran2 itoe, beloem pernah diteran
kan dan ditetapkan menoeroet tjara-
kehakiman.
Kewadjiban boeat melindoengi hak2
adat dari satoe pehak, dan kewadji¬
bannja pemboeat oendang2 Hindia pa¬
da lain pehak, mendjadikan oendang2
perkara tanah itoe satoe perkara jang
soelit didalam kehakiman, sehingga ba
gi orang2 Europa (djoega ambtenaar)
mendjadi soesah diertikan, sedang ba¬
gi boemipoetera tak dapat difahamkan.
Penoelis itoe menerangkan, bahwa
jang termasoek kepada Bataksche
rechtskring, ialah seloeroehnja residen
tie Tapanoeli, Semeloengoen en Karo
Landen. Djoega negeri2 pesisir, Sibol¬
ga, Natal dan Baroes, jang pendoe¬
doeknja bertjampoer kemalajoean, ter-
hitoeng djoega masoek Bataksche rechts
kring. Poelau Nias diketjoealikan.
Ada samboengan.


TJAP


GADJAH


DAN


GOLDEN


EGG


(T.


TELOR),


Agent di


Tapanoeli


Gho Kay Eng, Sibolga.





X


Moentjoel Lagi
Moentjoel Lagi
TOKO INDONESIA.


Di sebelah Agent A. D. S. S. Djalan mesdjid, Sibolga.
Baroe terima.
lkat pinggang njonja dari koelit kambing jang paling haloes.
Sedia warna 4 roepa à f 2,25 per stuk. Djoega peniti dari f0,45 per stuk Vulpenhouder dari 14
karat f 5,25 boeat satoe.


OEPIR.


Filialen: Pad. Sdempoean dan Toeka


(73)


Koffie


Koffie
Bintang


Jang Haroem dan Enak Rasanja.
betoel (toelen) dari atas sampai diba¬
wah, terisi dalam belek jang baik dan bersih.
Boleh dapat beli sedikit atau banjak.
Keloearan dari Fabriek Koffie: (42)
LO BENG TENG
Batangtaro, Tapanoeli.


Ssssseiiiiis.
Lot lotry oewang Gouvernement bocat goena:
„St Carolus Vereeniging“,- Batavia
le. Prys f 150.000 2e. Prys f 100.000 3c. Frys f50.000
dan lain-lain prys djoemlah f 250.000.
Siapa-siapa dari toean2 jang ketinggalan mengadoe
oentoengnja dengan lotry olimpiade, sekarang masih ada tem¬
po boeat boeroe lagi, harap djangan bocang tempo lagi, le¬


kasbeli.
Hari tariknja tetap pada 2 December 1926 atau dima-
djoekan, harga per lot f 11 lain onkost kirimnja.
Onkost kirim 1 sampai 2 lot f0,35, rembours f 0.75
Moelai dari sekarang bisa dapat beli pada


Lauw Tjiok Wie,- Sibolga.


(21)


Seeeiamae.


Kekoeatan pikiran dan koeat toe-
boeh akan timboel sesoedahnja se-
mentara pakai Pil Foster boeat pe-
roet besar (Foster.s Maagpilen). Obat
ini oeroeskan ajer empedoe, tambah
baik pentjernaan makanan. timboel-
kan pekerdjaan baek pada isi peroet
dan tolong limpa akan akan mengada
kan darah sehatj dan bergoena bagi
diri. Tiap-tiapaorang dari rsemah tang
ga boleh pakai obat jang moedjarab
ini. Harganja satoe botol berisi 50 bi
dji f 0.80, disemoea roemah obat dan
14 garis
toko besar.
Sebetoelnja 1 1/2 lembar.
Lembar pertama dari soerat kabar
kita hari ini ada tertoelis 2 lembar,
mestinja 1 1/2 lembar.
Pemberita dari K. P. M.
Ini hari kita ada terima kabar
beritahoe dari kantoor K. P. M.,
bahwa pada setiap hari Sabtoe
kantoor K. P. M. hanja diboeka
dari djam 7 setengah pagi sam¬
pai 12 tengah hari.
Berhoeboeng dengan hal ini,
setiap hari saudagar2 jang ada
bersangkoetan pada hari itoe de
ngan K. P. M. baik sebab hen¬
dak mengirim barang atau mene
rima, dan sebagainja; maka seha
roesnja didalam tempoh jang ter
seboet diatas.
Lain dari pada itoe, dimintak
soepaja orang2 jang hendak me-
ngirim barangnja, patoetlah mem
bawa barang itoe kegoedang K.
P. M. selambat-lambatnja pada
poekoel 9 pagi; jaitoe disewak¬
toe satoe hari sebeloemnja kapal
berlajar.


SIAPA TERIMA PERSENT?
Kami menjediakan PERSENT CLICHE kepada langganan BATIK MODEL KRA¬
TON jang pesan sekali seharga f 250.— serta kirim Veerschet f25.— Toean bo¬
leh kirim tjontonja nanti kami kirim Cliche bersama Toean poenja pesanan Batik.
Pesanan jang koerang dari f 250.— atau tida kirim Vorschot tida dapat Cliche.
Langganan jang beroelang2 pesan, mendapat atoeran lain (.....?)
Adapoen harganja tida naik sepeserpoen, beleh priksa!!!


Dapat persent.
Batik Model Kraton moelai


Saroeng å f40 f60 f65 20f 75 f 85 f 90 f 100 per Codi


f45 f70 185 26f100 f 115 1 120 f 140 „ „


5 1.40 —8 1 45


f 60 „ „


50


5 1 60,


150


150 100


f50 f 60 f 70 f 110„


Zonder persent.
Batik Kasar dan Sedang moelai
Kain
Mlana
Kain pagisore
Harga terseboet beloem ongkost kirim, tetapi kalau toean pesan serta kirim
wang f100, kami jang pikoel semoca ongkost. Dari itoe kami mengharap soedi
apalah kiranja toéan mentjoba pesan pada kami, kami tanggeeng moesti menda¬
pat oentoeng. Pertjoba'an tiada boleh koerang dari à f 50.—
Persaksikanlah pesan
H. Abdulaziz N W
(67)
Fabriek Batik Mödel Kraton & Cliche Maker
—MOEHAMMADIJAH STRAAT 65. DJÖKJAKARTA.-


Hallol-


Hallo!


Telefoon No. 59.
Ja, Ja! TOKO LIE ENGGAN
fima SOEI GOAN.
Ada apa chabar toean! Oh Ja. Toean ma¬
sih ada sedia Cigaret tjap Kepeng, dan be¬
rapa harga perpeti. Oh itoe Cigaret tjap Ke¬
peng selamanja kita sedia, dan toean nanti
tentoelah soeka djoeal dan beli sebab harga
paling moerah, dan melawan: Cigaret soe¬
dah lama terkenal, dan toean djangan kasih
lewat tempo, dengan segeranja lantas da¬
tang, ditoko kami soepaja boleh berdamai
harga, soedah tentoe toean2 kembali men-
dapat oentoeng lebih besar, kalau kapan
toean djoeal lagi.
Memoedji dengan hormat.


(33)


GEGARANDEERD
Geen onaangename reuk meer van transpiratie,
welke in de tropen vooral voor een ieder een kwel
geest is.
OBAT „TJINTA DISAJANG"
Terbikin oleh Mohamad Casim,
Sibolga.
boeat obat katiak jang berbaoe boesoek, atoeran pake-
njä ada sama botolnja harga satoe botol F 1,25—
Boleh pesan pada Mohamad Casim, Sibolga, atawa pada
ABDOEL DJABBAR Kali Goot 110, Weltevreden.
ditjari agent di segala tempat.
Kalau pesan doea Dozijn lebih harga dapat potongan 25%
dan dipandang agent
(83)


